Berbahagialah bangsa yang 
Tuhannya adalah Tuhan, 
dan orang-orang yang telah 
dia pilih untuk warisannya 
sendiri. MAZMUR 33:12 


ADA EMPAT KEBENARAN YANG PERLU KITA 
PAHAMI SEPENUHNYA: 


@ Tuhan MENYAYANGIMU. 


TUHAN INGIN ANDA MEMILIKI HIDUP YANG KEKAL BERSAMA-NYA 

DI SURGA. 

Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya 
kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 
YOHANES 3:16 

TUHAN INGIN ANDA MEMILIKI HIDUP YANG BERKELIMPAHAN DAN 
BERMAKNA. 

Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, 
Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam 
segala kelimpahan. YOHANES 10:10 


NAMUN, BANYAK ORANG TIDAK MENGALAMI HIDUP YANG BERARTI 
DAN TIDAK YAKIN AKAN HIDUP YANG KEKAL KARENA... 


MANUSIA PADA DASARNYA BERDOSA. 
JADI DIA TERPISAH DARI TUHAN. 


KITA SEMUA ADALAH PENDOSA. 

Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan 
kemuliaan Allah, ROMA 3:23 

HUKUMAN DOSA ADALAH MAUT. 

Sebab upah dosa ialah maut... ROMA 6:23 


ADA DUA JENIS KEMATIAN YANG DISEBUTKAN DALAM ALKITAB: 

" KEMATIAN FISIK 

Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, 

dan sesudah itu dihakimi, IBRANI 9:27 

» KEMATIAN SPIRITUAL ATAU PERPISAHAN KEKAL DARI TUHAN 

Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang 
keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, 
penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan 
mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api 
dan belerang: inilah kematian yang kedua. WAHYU 21:8 


JIKA MANUSIA TERPISAH DARI TUHAN KARENA DOSANYA, 
APA SOLUSI UNTUK MASALAH INI? 


KAMI SERING MENGANGGAP INI SEBAGAI SOLUSI: 


AGAMA, PERBUATAN BAIK, MORALITAS 


NAMUN, HANYA ADA SATU SOLUSI YANG DIBERIKAN OLEH TUHAN. 


YESUS KRISTUS ADALAH SATU- 
SATUNYA JALAN KE SURGA. 


INILAH YANG TUHAN KATAKAN. 

Kata Yesus kepadanya: Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada 
seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. 

YOHANES 14:6 

YESUS KRISTUS MEMBAYAR PENUH HUKUMAN ATAS DOSA-DOSA ANDA. 
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar 
untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada 
Allah: la, yang telah dibunuh dalam keadaan-Nya sebagai manusia, tetapi 
yang telah dibangkitkan menurut Roh, 1 PETRUS 3:18 

TUHAN MEMILIKI JANJI HIDUP YANG KEKAL. 

Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi 
barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan 
murka Allah tetap ada di atasnya. YOHANES 3:36 


NAMUN, TIDAK CUKUP HANYA MENGETAHUI APA YANG TELAH 
YESUS KRISTUS LAKUKAN BAGI KITA. 


KITA HARUS MENARUH IMAN KITA KEPADA 
TUHAN YESUS KRISTUS UNTUK 
KESELAMATAN KITA. 


KESELAMATAN KITA DIMUNGKINKAN OLEH KASIH KARUNIA ALLAH 
MELALUI IMAN DI DALAM YESUS KRISTUS. 

Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman: itu bukan hasil 
usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan 
ada orang yang memegahkan diri. EFESUS 2:8-9 


UCAPKAN DOA INI KEPADA TUHAN DENGAN IMAN: 


TUHAN YESUS, TERIMA KASIH BANYAK ATAS KASIH-MU YANG BESAR 
UNTUKKU. SAYA MENGAKU BAHWA SAYA ADALAH ORANG BERDOSA 
DAN SAYA MEMINTA PENGAMPUNAN. TERIMA KASIH TELAH MATI DI 
KAYU SALIB UNTUK MEMBAYAR HUKUMAN ATAS DOSA-DOSA SAYA. 
AKU PERCAYA KEBANGKITANMU DARI KEMATIAN. MULAI SEKARANG, 
SAYA PERCAYA ANDA SEBAGAI TUHAN DAN JURUSELAMAT SAYA. 
SAYA MENERIMA HADIAH HIDUP KEKAL ANDA DAN SAYA 
MENYERAHKAN HIDUP SAYA KEPADA ANDA. BANTU AKU UNTUK 
MEMATUHI PERINTAH-MU DAN MENYENANGKAN DI MATA-MU. AMIN. 


JIKA ANDA PERCAYA KEPADA YESUS KRISTUS, 
BERIKUT INI TELAH TERJADI PADA ANDA: 


" ANDA MEMILIKI HIDUP KEKAL DENGAN TUHAN. 

Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang, yang melihat 
Anak dan yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal, dan supaya 
Aku membangkitkannya pada akhir zaman. YOHANES 6:40 


" SEMUA DOSAMU DIAMPUNI. (MASA LALU, SEKARANG, MASA DEPAN) 
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke 
dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih: di dalam Dia kita memiliki 
penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. KOLOSE 1:13-14 


" ANDA ADALAH CIPTAAN YANG SAMA SEKALI BARU DI MATA TUHAN. 
INI ADALAH AWAL DARI KEHIDUPAN BARU ANDA. 

Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama 
sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 KORINTUS 5:17 


" ANDA SEKARANG ADALAH ANAK TUHAN. 

Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya 
menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya: 
YOHANES 112 


MELAKUKAN PERBUATAN BAIK BUKANLAH SARANA 
KESELAMATAN, TETAPI BUKTI KESELAMATAN KITA. 


Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman: itu bukan hasil 
usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan 
ada orang yang memegahkan diri. EFESUS 2:8-9 


